obat kerasnya hati 


OBAT KERASNYA HATI 


disusun oleh 

Abu Asma Andre 


maktabah abu asma andre 


1 




obat kerasnya hati 



a M-9 <Jjl 6JL^ ^j-a LlILc-C.1 lZjLLLu? 11^ t? 11 ^j-a <Jjta a » 7 -^3 4JLcjLL^O^ 6JLaJ2tj <JJ JLa-^tJl (jl 

6JU_C. ijLa^t-a (jl 6 4J dhj-Jo M 6JL>j <lil Ml 4_ll M (jl 4J Mi J-U^ (J-°3 

(Jj-a-L^ua '3 lH3-^ ^(3 4j1_oJ J^j> 4_UI IjJUl l^_LaI ^jJlII L^l Lj 

4_UI Ij) 3 ) 1^ aLlvJ^ '\ju^ MLi>^ La-^-a l — u 3 L^JJ l-^-s J^L>^ £•-^’ |3 1 *> ^ JJI j-a^jj l^-3_3 \ ^y> l_LlI L^I Ij 

Lj_j_3j i^^-lJlC (ji^ 4_Ul ^jl |aL>-jV 1^ ^ ^£t-Lll 

4jj_iujj «UJI jLij (o5ojii jtv\ 1 j A i 'j ^S3L«^.I joiCJ • I JjJ-I*) "^jj-3 IjJj-Sj <Ul IjJij! IjJLa ' L^l b 

■ Lc-lLs-C ljj-3 j 1-3 _uL3 


4-C.Jj JS 3 4-£.Jj 4jJja^a JSj L^LjJja^o jjjjYI j-uij (_£J-^Jl jp-J 41)1 ^a!iASlJI Jjj.^'i ^jli :j_*J Lol 


.jLli! (J 4j“>Ljls JS 9 ‘U'i'Uis 


Pendahuluan 

Memperhatikan kebaikan hati adalah diantara pokok pembahasan agama Islam, dengan sebab 
teramat pentingnya maka berkata sebagian ulama : “ Hati adalah rajanya anggota tubuh sedangkan 
anggota badan yang lain adalah bala tentaranya. “ 1 dan seorang muslim tersifati dengan hati yang 
lembut dan baik keadaannya. Akan tetapi ada suatu keadaan dan amal yang dengan sebab itu, 
menjadi sakitlah hati dan keras. Sehingga pemiliknya terhalangi dengan berbagai macam kebaikan. 

Tulisan dibawah ini adalah usaha yang sangat sederhana dalam menjelaskan makna hati yang keras, 
madharatnya dan usaha usaha untuk melembutkan hati... 


1 Jaami'ul Uluum Wal Hikaam 1 / 210 . 

maktabah abu asma andre 2 




obat kerasnya hati 

Kerasnya Hati Adalah Hukuman Atas Perbuatan Dosa 

Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : “ Diantara hukuman terbesar yang Allah S§ berikan 
kepada seorang hamba adalah kerasnya hati .” 2 

Al Imam Ibnu Manzhur rahimahullah berkata : “ Kerasnya hati terjadi karena hilangnya kelemah 
lembutan, sifat kasih sayang dan khusyuk ” 3 Al Imam Al Qurthubiy rahimahullah berkata : “ Kerasnya 
hati adalah sebuah ibarat atas hilangnya ketundukan dan keta’atan kepada ayat ayat Allah H .” 4 


Allah m berfirman : 






O * i s t 4*py 0 £ y * 7 ^ y .y y y G'* 9 y y ^ 0 9-s y .f ^ y 'J’ 

ijjjl (JiAJb Vjjp-1 (JA Jjj L>J AJOI jj (jl I^Jwals (JiAJJ (jL) 



A-2 


2* y 9 ^ y ^ ^ y y S- r, ' a J. y ^ 

1 f~V~? J^r J f-p ^ (J 


Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah 
dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang 
yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas 
mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. 

(QS Al Hadid : 16 ) 


Ketika menafsirkan ayat ini berkata Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah : “ Adapun orang orang mukmin 
maka akan khusyu’ hati mereka dengan mengingat Allah M, lembut ketika dinasihati dan ketika 
mendengarkan Al Qur-an, memahami dan tunduk patuh terhadap Allah 3i.” 5 Ayat diatas turun 
setelah empat tahun keislaman shahabat semoga Allah meridhai mereka semua, sebagaimana hadits 
berikut ini, Abdullah bin Mas’ud 4® berkata : “ Tidak ada tenggang waktu antara keislaman kami 
dengan turunnya ayat ini kecuali hanya 4 tahun.” ( HR Imam Muslim ) 


2 Al Fawaaid hal 95 . 

3 Lisaanul 'Arab 15/181. 

4 Tafsir Al Qurthubiy 2/204. 

5 Tafsir Ibnu Katsir 13/421. 

maktabah abu asma andre 3 




obat kerasnya hati 

Anda cermati ! shahabat Rasulullah M diperingatkan oleh Allah 5§, padahal mereka adalah sebaik 
baiknya manusia, senantiasa menghidupkan malam dengan shalat dan siang dengan puasa, berjihad 
dijalan Allah ' : M, wahyu turun diantara mereka siang dan malam. Lalu bagaimana dengan keadaan 
kebanyakan kita pada hari ini, dimana banyak diantara kita bergantung kepada dunia, menyebarnya 
fitnah diantara kita dan asingnya orang orang yang beragama dengan benar, lalu apakah kita tidak 
merasa membutuhkan peringatan diatas dan menganggap ringan kerasnya hati ? ” 

Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata : “ Allah M melarang kaum mukminin menyerupai orang 
orang sebelum mereka yang telah diberikan kitab, yakni Yahudi dan Nashrani. Dimana setelah 
beberapa waktu berlalu mereka merubah rubah kitab yang Allah turunkan kepada mereka, dan 
menjualnya dengan harga yang murah, melemparkannya dibelakang punggung mereka. Setelah itu 
mereka menghadapkan dirinya kepada pendapat yang beraneka ragam dan sangat membingungkan, 
mereka taqlid kepada orang orang dalam masalah agama, menjadikan pendeta pendeta dan rahib 
rahib mereka sebagai illah selain Allah, pada saat itulah hati mereka mengeras, tidak bisa menerima 
nasihat, hati mereka pun tidak bisa melunak dengan janji dan ancaman dari Allah M .” 6 


Disebutkan oleh banyak ahli tafsir sebab taubatnya Al Imam Fudhail bin lyadh rahimahullah - dimana 
beliau adalah perampok jalanan, ketika malam beliau bermalam disuatu perkampungan dan 
mendengar dari balik jendela seseorang yang membaca surat: 


O? 




o > i ^ t 0 J* 1 ^ ■'i''' ' G'* •* i £ 0 ' .f * ^ 'J 

IjjjI <jioJb Vjjp-I (j? Jjj C)' <jioU 0^! jU" 





“ ^ ^ ^ ^ ^ S «'*' y. s r ’' a 'yy ' ' $• ' 


“ Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat 
Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang- 
orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya , kemudian berlalulah masa yang panjang 
atas mereka lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang 
fasik. “ ( QS Al Hadid : 16 ) 


6 Tafsir Ibnu Katsir 13/423. 

maktabah abu asma andre 4 




obat kerasnya hati 

Kemudian beliau rahimahullah berkata : “ Benar - sudah waktunya ya Rabb (untuk bertaubat - pent), 
dimalam hari aku melakukan kemaksiatan dan kaum muslimin takut terhadap diriku, dan beliau 
berdoa : “ Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu dan aku jadikan taubatku kepadaMu 
untuk berdiam diri di rumahMu. “ 7 


Kisah Al Imam Fudhail bin lyadh rahimahullah diatas menunjukkan kepada kita hal yang sangat 
penting bahwa kemaksiatan dapat menjadikan hati keras, dan dibalik kisah pertaubatan beliau ada 
pelajaran yang sangat berharga bahwa : Allah M menakdirkan sebagian hambaNya terjatuh kepada 
perbuatan maksiat sebelum datangnya hidayah dan ketaqwaan, istiqamah dan taubat yang benar, 
yang menunjukkan bahwa hati ada ditangan Allah M dan Dia berkuasa untuk membolak balikkan 
sesuai dengan apa yang dikehendakiNya. 8 


Allah §g mengancam orang orang yang memiliki hati yang keras dengan azab yang amat pedih dan 
menjelaskan bahwa hati yang keras adalah salah satu sebab ketersesatan, Allah H berfirman : 

^ a , . . 

" s** ** a -''-S' ^ ^ ^ } i' -7 s ' y £ 

‘ -^j-uUj!_ % _>4J i (jb 

((|p jJLLsu IjjIT L« 


“ Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya 
yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang 
yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya ? 
Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. “ ( QS 

Al An’aam : 122 ) 


Berkata seorang penyair: 

j U tl ^ n *. 1 jsJ UTOUI <jl ... A U» r ^ n A » n \ ~ _ ■ I 'n f I L u l 9 lil 


“ Apabila hati itu hati yang keras maka tidak bermanfaat nasihat dan wejangan... 
Sebagaimana bumi yang tandus... maka tidak bermanfaat baginya hujan. 


7 Al Jaami’ Al Akhaam Al Qur-an 20 / 256 . 

8 Al Qalbu hal 82 , karya Al Ustadz Ahmad Izzuddin Al Bayanuniy rahimahullah. 

maktabah abu asma andre 5 






obat kerasnya hati 


Berkata Imam Maalik bin Dinaar rahimahullah : “ Tidaklah ada bencana dan hukuman yang sangat 
besar dibanding kerasnya hati, dan tidaklah Allah H memurkai suatu kaum melainkan dengan sebab 
telah tercabutnya rahmat dari hati hati mereka, sungguh - Allah f§ telah mencela didalam kitabNya 
hati yang keras dan mengkhabarkan bahwa hati yang keras merupakan sebab terhalangnya 
kebenaran, Allah fg berfirman : 


l*J tjjj 0j_*k3 J_i! j! SjlffcA-iS' -^11J'i Aju 0-^*3 pu 




0 LLp l^ojj 

“ Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara 
batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan diantaranya sungguh ada yang 
terbelah lalu keluarlah mata air darinya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut 
kepada Allah dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” ( QS Al Baqaraah : 74 ) 


Ibnu Abbas 4 ® berkata : “ Diantara batu batu tersebut ada yang lebih lembut dibanding hati hati 
kalian, begitulah keadaan sebagian diantara kalian ketika diajak kepada kebenaran akan tetapi tidak 
memenuhinya. “ 9 


Pentingnya Memperhatikan Kelembutan Hati 

Hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh, Rasullulah M bersabda : 


(_ lLO- 


^fl . 4JS” 4 lLlScJl^s ISI 4 i jA a ^ olj 


“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad, jika 
ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung).” ( HR Imam Al 
Bukhari dan Imam Muslim ) 


Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan : “ Siapa yang mencermati syari'at, pada sumber - 
sumber maupun ajaran-ajarannya, dia akan mengetahui betapa erat kaitan antara amalan anggota 
badan dengan amalan hati. Bahwa amalan anggota badan tak akan bermanfaat tanpanya. Dan juga 
amalan hati itu lebih wajib daripada amalan anggota badan. Apa yang membedakan orang mukmin 

9 Tafsir Ibnu Katsir 1 / 457 . 

maktabah abu asma andre 6 




obat kerasnya hati 

dengan orang munafik kalau bukan karena amalan yang tertanam di dalam hati masing-masing di 
antara mereka berdua ? Penghambaan / ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah anggota badan, 
lebih banyak dan lebih kontinyu. Karena ibadah hati wajib di sepanjang waktu.... Amalan-amalan hati 
itulah yang paling pokok, sedangkan amalan anggota badan adalah konsekuensi dan penyempurna 
atasnya. Sebagaimana niat menduduki peranan ruh, sedangkan amalan laksana tubuh. Itu artinya, 
jika ruh berpisah dari jasad, jasad itu akan mati. Oleh sebab itu memahami hukum-hukum yang 
berkaitan dengan gerak-gerik hati lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum yang berkaitan 
dengan gerak-gerik anggota badan.” 10 

As Syaikh As Sa'di rahimahullah mengatakan : “Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syirik 
dan keragu-raguan serta terbebas dari kecintaan kepada keburukan dan terbebas dari berkubang 
dalam bid'ah dan dosa / kemaksiatan. Karena ia bersih dari hal-hal tersebut, maka konsekuensinya ia 
menjadi hati yang diwarnai dengan lawan-lawannya yaitu : keikhlasan, ilmu, keyakinan, cinta kepada 
kebaikan serta tampak indah kebaikan itu di dalam hatinya. Sehingga keinginan dan rasa cintanya 
senantiasa mengikuti kecintaan Allah M, dan hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang datang dari 
Allah iSS .” 11 

Syaikh Shalih Al Fauzan hafidzahullah berkata : “Baiknya hati adalah dengan takut pada Allah M, rasa 
khawatir pada siksaNya, bertakwa dan mencintaiNya. Jika hati itu rusak, yaitu tidak ada rasa takut 
pada Allah M, tidak khawatir akan siksaNya, dan tidak mencintaiNya, maka seluruh badan akan ikut 
rusak. Karena hati yang memegang kendali seluruh jasad. Jika pemegang kendali ini baik, maka 
baiklah yang dikendalikan. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh yang dikendalikan. Karena itu, 
seorang muslim hendaklah meminta pada Allah M agar dikaruniakan hati yang baik. Jika baik hatinya, 
maka baik pula seluruh urusannya. Sebaliknya, jika rusak, maka tidak baik pula urusannya.” 12 

Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah menjelaskan bahwa kehidupan yang hakiki adalah 
kehidupan yang bersumber dari hati, beliau berkata : “ Kata al haya' (rasa malu) berasal dari kata al 


10 Ta'thir Al Anfas hal 15. 

11 Tafsir As Sa’di hal 812. 

12 Al Minhah Ar Rabbaniyah hal 109. 

maktabah abu asma andre 7 




obat kerasnya hati 

hayat (kehidupan) sebab hati yang hidup akan membuat pemiliknya merasakan kehidupan yang 
sejati. Di dalam dirinya terdapat rasa malu yang akan menghalanginya dari berbagai keburukan. 
Karena sesungguhnya kehidupan hati itu adalah sesuatu yang bisa mencegah dirinya dari melakukan 
berbagai hal yang jelek dan merusak hati.” 13 

Kelembutan Hati Rasulullah M 

Rasulullah it adalah manusia yang paling lembut hatinya, Allah berfirman : 

' i i ' 9 O % ' * s * ** * s t* ' ' "Z'* * ' 1 ' ' 

ciJJ jj>- lj - A 0 'i I Ja-JlP LjJj Ll-uJ 4J01 j 

Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu... ( QS Ali Imraan : 159 ) 


Pada ayat diatas Allah M menjelaskan bahwa kelembutan hati adalah salah satu diantara rahmatNya 
yang terbesar, dan menjelaskan bahwa Rasulullah M adalah pribadi yang berhati lembut. Asy Syaikh 
Abdurrahman Nashir As Sa’diy rahimahullah berkata : “ Rasulullah M yang mashum ini telah Allah M 
firmankan yang sedemikian kepadanya, lalu bagaimana dengan yang selain beliau M ? bukankah 
menjadi paling penting dan paling wajib untuk mencontoh akhlaq akhlaq beliau M dan bermuamalah 
dengan manusia dengan cara yang lemah lembut, akhlaq yang baik dan usaha untuk menyatukan hati 
manusia diatas agama AllahiH ? 14 


Dari Abdullah bin Amr bin Ash beliau berkata : 


'f 0 'j ^ ^ ^ ^ ~ a ^ jj ♦ ^ 2 £5 S' 

4 4 la-cLc. 4 Ia a j ^ 4 -Lfl-^s ^ ‘ 3 a ^ aJt Ai) AJlII^ 

j n i Sa J n* S ‘ AjlhJ\ 4JUl1<JLj 


“Demi Allah, beliau (Nabi Muhammad ft) telah disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat sama 
dengan sebagian sifat-sifat beliau dalam Al Qur-an, beliau tidak keras dan tidak berhati kasar, tidak 
bersikap berteriak teriak di pasar, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi 
beliau memaafkan dan mengampuni.” (HR Imam Al Bukhari) 


13 Mawa'izh Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah hal 30. 

14 Tafsir As Sa’di hal 154, hal semisal bisa dilihat Adabus Syar’iyyah hal 290. 

maktabah abu asma andre 8 




obat kerasnya hati 

Diantara bentuk lembutnya hati beliau M adalah mudah menangis bila mendengar Al Qur-an. Dari 
Abduiiah bin Mas’ud beliau berkata : 

Stiilic I^JI <uJl Lj IlLlLls :<jli I 3 JI» Alic- <JJl l 5 = <JJl J 

0 ****** ^ 

& 0 i ' 0 i'* i ^ 0 ■» > 0 'T , ^ i^^ti **"'"• 0 "• 0 * *■ 0 * 0 * ' * t' 1 

(JS LlL>- 151 1 _a_LS_9/ IlIjJlIj 151 (_£->■ lIiIjJLs ^ja Aju^ja\ (jl ^1» •uj-jl 

^ *■ $ % } ** ~ ^ ** "} ' 0 t 

Jj <Jj+*-y ‘ti^b ^»-3j [41 AjI tc-LtwJii! ^Lal 

>1 c > - >> i «L' L t « •, • 

H_C^jO .i I_LJ lj_9 f£*u Ij I_I JlSj£ i 

Rasulullah M berkata kepadaku : “Bacakanlah Al Qur-an kepadaku." Ibnu Mas’ud berkata : Aku katakan 
: “Wahai Rasulullah, apakah saya akan membacakannya kepadamu sementara Al Qur-an diturunkan 
kepadamu?" Beliau H menjawab : “Aku senang mendengarnya dari selain diriku." Maka aku pun 
membacakan surat An Nisaa’, ketika sampai pada ayat (yang artinya ) : “Bagaimanakah jika (pada hari 
kiamat nanti) Kami datangkan dari setiap umat seorang saksi, dan Kami datangkan engkau sebagai 
saksi atas mereka.” ( QS An Nisaa': 41 ) Aku angkat kepalaku, atau ada seseorang dari samping yang 
memegangku sehingga aku pun mengangkat kepalaku, ternyata aku melihat air mata beliau M 
mengalir." ( HR Imam Muslim ) 


Madharat Hati Yang Keras 

Hati yang keras memiliki madharat yang amat banyak, diantaranya : 

1. Allah di mengancam orang orang yang memiliki hati yang keras, sebagaimana Dia di berfirman : 

S , - r ' r -r „ * ^i *, - i' f ’f „*,' f _ r ^ lt ,r ’ - r - V. * 

J £-> 2 I 4jw« j LoJ 0 jL>«3-I ij***3 AJm I jl oju3«ji-u —2—L)'.i Aju cl*~**£ 

^ t i* ' [ . r ’ *< „* i -■ \ i** * i* **.'?** ***,*'. * t f i " \ i** .* 

(GC ■ Cpy~AJu l*_p i i a*J** 3>- { ^j*a 4» -1- L^J O Lj s I (jjiLcio L^J (D [j 

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal diantara batu- 
batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan diantaranya sungguh ada yang terbelah 
lalu keluarlah mata air darinya dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada 
Allah dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS Al Baqarah : 74 ) 


maktabah abu asma andre 


9 




obat kerasnya hati 


2. Allah M mengancam orang orang yang memiliki hati yang keras dengan adzab yang amat pedih, 
sebagaimana Dia berfirman : 


i c 


. - - f s-r v. * „ -fc - > ,1- „ *' 'i» j: > * f 

ij y ? Cr? (Jf-3 5 Cr? (J^ J-f 3 jO jJ^> 4JJI ( j-*J 





Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia 
mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya) ? Maka kecelakaan yang 
besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan 
yang nyata. ( QS Az Zumar : 22 ) 


Syaikh As Sa’di rahimahullah menerangkan : “Maksudnya, hati mereka tidak menjadi lunak dengan 
membaca Kitab-Nya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya, dan tidak merasa tenang 
dengan berzikir kepada-Nya. Akan tetapi hati mereka itu berpaling dari Rabbnya dan condong 
kepada selain-Nya... ” 15 


3. Hati yang keras memiliki keimanan yang paling lemah. Allah M berfirman : 

S ^ n ^ ~ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p j. s ' S 

I „_ -_j\j a!*?L sJ \j y ^ ^ • jdAU I { jL. L> 


■=» w 



Agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaithan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di 
dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, 
benar-benar dalam permusuhan yang sangat. ( QS Al Hajj : 53 ) 


4. Kehilangan nikmat, ditimpakan berbagai macam musibah, kesengsaraan dan kesusahan. Allah : M 
berfirman : 


15 Tafsir As Sa’di hal 722. 

maktabah abu asma andre 10 




obat kerasnya hati 


* ~ ^ * 


$. \c> ^ l ^/^13 ^ 3 ^ ^%-.^l^J £ IyyaJ ^ £ Luj L«J Lj j 1-3 ^yA j&-a 1 j 

Ifjrjj ^ • J »Lo-*j l_jjL^= L> ^j' Ja-siu 11 jLgJ jj ^_^jJl 5 0-^*3 ( ^jSjJ j Ij^-j-yaj 1 _LujL 


— . £ 9** 


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian 
Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon 
(kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri. Maka mengapa mereka tidak memohon (kepada 
Allah) dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan Kami kepada mereka, bahkan hati 
mereka telah menjadi keras, dan syaithan menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu 
mereka kerjakan. (QS Al An’aam : 42 - 43 ) 


Sebab Sebab Kerasnya Hati 

Banyak sebab yang menjadikan hati keras, diantara yang disebutkan oleh ulama adalah : 

1. Kesyirikan, inilah yang ditafsirkan oleh Al Imam Ibnu Juraij rahimahullah ketika beliau 
menafsirkan ayat ke 53 pada surat Al Hajj. 16 

2. Orang orang yang meninggalkan perintah Allah Ak dan Rasulullah it, serta melakukan hal hal 
yang baru didalam agama ( bid’ah ). 17 

3. Banyak makan, tidur, bicara (termasuk ketawa ) dan bergaul. 18 


Syaikh Shalih Al Fauzan hafidzahullah berkata : “ Bahwa rusaknya hati dengan sebab terjerumus pada 
perkara syubhat, terjatuh dalam maksiat dengan memakan yang haram. Bahkan seluruh maksiat bisa 
merusak hati, seperti memandang yang haram, mendengar yang haram. Jika seseorang melihat 
sesuatu yang haram, maka rusaklah hatinya. Jika seseorang mendengar yang haram 
seperti mendengar nyanyian dan alat musik, maka rusaklah hatinya. Hendaklah kita melakukan sebab 
supaya baik hati kita. Namun baiknya hati tetap di tangan Allah M. “ 19 


16 Tafsir Ibnu Katsir 5/326. 

17 Tafsir As Sa'di hal 225. 

18 Al Fawaaid hal 95. 

19 Al Minhah Ar Rabbaniyah hal 110. 

maktabah abu asma andre 11 




obat kerasnya hati 

Amal Shalih Yang Dapat Melembutkan Hati 

Diantara hal yang dapat melembutkan hati adalah : 

i. Memperbanyak membaca Al Qur-an dan berdzikir, sebagaimana Allah M berfirman : 

ffrA^;: I Jaj AU! j < --=> j_) ^ I AU I j j_) rjdy Jajj I jJw« I s jj I 

Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 
hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. ( QS Ar Raa’d : 28 ) 

Inilah diantara manfaat dzikir - dari sekian banyak manfaat dzikir 20 - yakni menjadikan hati tentram 
dan senantiasa ingat kepada Allah M. 




A&l 



■. -i - ^ a 



f ^ 

jAAj 


9 Jp o!;>JI IJlla UJ>!3J 





Kalau sekiranya Kami turunkan Al Qur-an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk 
terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat 
untuk manusia supaya mereka berfikir. ( QS Al Hasyr : 21) 


Berkata 'Utsman bin 'Affan 4 ® : “ Kalau sekiranya hati-hati kalian bersih niscaya kalian tidak akan 
merasa kenyang dari (membaca) kalam Allah ” 21 


2. Memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim, hal ini sebagaimana hadits 
berikut ini: Dari Abu Hurairah 4= beliau berkata : bersabda Rasulullah #f: 


0 ^ 0 0 g ^ ^ 0 __ ^ ^ 0 t 

jS-duJI ^yu Ij fJtLladlA* l2jJ5jI 


“ Apabila kalian menginginkan hati yang lembut maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala 
anak yatim. “ ( HR Imam Ahmad ) 22 


20 Silahkan melihat faedah faedah dzikir yang disebutkan oleh Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al 

Wabilush Shayyib. 

21 Az Zuhud hal 106, karya Al Imam Ahmad rahimahullah. 

22 Dishahihkan oleh Syaikh Al Albaniy rahimahullah dalam Ash Shahihah no 854. 

maktabah abu asma andre 12 




obat kerasnya hati 

3. Ziarah kubur yang dengannya akan menjadikan diri zuhud terhadap dunia, mengingat kematian 
dan rindu pada akhirat. Dari Abu Hurairah 4= beliau berkata : bersabda Rasulullah M '■ 

j j \ 5 !l Ijijjj 


“ Berziarah kuburlah kalian karena hal tersebut dapat menjadikan diri mengingat akhirat “ ( HR Imam 
Muslim) 


Dalam riwayat Al Imam At Tirmidziy dari Abu Hurairah 4 ® bahwasanya Rasulullah % bersabda : 

csIjlLII 

“ Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan - yakni kematian. “ 

Dalam usaha melembutkan hati maka perbanyaklah mengingat dosa dan kematian - dengan 
berziarah kubur salah satu caranya. Dengan mengingat akan datangnya kematian, kita akan 
menyadari kesiapan kita menghadapi saat itu, menyadari kembali dosa dosa yang telah diperbuat. 
Lalu bandingkanlah dengan kualitas amal. 

4. Berdoa kepada Allah M pemilik hati, diantara doa yang bisa dipanjatkan adalah : 

lILlo CjJj i—jjJlSJI CjlLLo Ij 

“ Wahai Dzat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu.” ( HR Imam 
At Tirmidzi ) 23 


Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati, mudah bagi Allah membalikkan hati yang keras 
menjadi lembut. Seberapa besar usaha yang kita kerahkan untuk melembutkan hati, tidak akan 
berhasil bila Allah 'M tidak menghendakinya. 


23 Shahih Sunan At Tirmidzi no 2792. 

maktabah abu asma andre 13 




obat kerasnya hati 

5. Menghindari banyak tertawa - karena banyak tertawa dapat mengeraskan hati. Rasulullah if 
bersabda, 

4ii]l ij& «jLi ^J! j&l % 

“Dan janganlah terlalu banyak tertawa. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa dapat mematikan 
hati .” ( H R Imam At Tirmidzi ) 24 

Ketika menjelaskan bahayanya banyak tertawa Al Imam Al Mawardi rahimahullah berkata : “Adapun 
tertawa, apabila seseorang membiasakannya dan terlalu banyak tertawa, maka hal itu akan 
melalaikan dan melupakannya dari melihat hal-hal yang penting. Dan orang yang banyak 
melakukannya, tidak akan memiliki wibawa dan kehormatan. Dan orang yang terkenal dengan hal 
itu tidak akan memiliki kedudukan dan martabat.” 25 

Dikisahkan dari Imam Al Hasan Al Bashri rahimahullah bahwa beliau berkata : “ Ada seorang lelaki 
berkata kepada saudaranya, 'Wahai saudaraku, pernahkah datang kepadamu ayat yang mengatakan 
bahwa kalian (manusia) akan menghampiri neraka?’ Maka dia menjawab : 'Iya.’ Lalu orang itu 
bertanya : 'Lalu apakah pernah datang kepadamu berita bahwasanya kamu pasti bebas dari 
siksanya?’ Maka dia menjawab : 'Tidak ada.’ Lalu orang itu mengatakan : 'Lantas untuk apa engkau 
tertawa-tawa ?’ Akhirnya lelaki itu tidak pernah terlihat tertawa-tawa hingga kematiannya.” 26 


24 Syaikh Al Albani rahimahullah menilainya hasan didalam Ash Shahihah no 930. 

25 Adabud Dunyaa Wad Diin hal 313. 

26 Aina Nahnu min Haa'ulaa'l hal 140-141. 


maktabah abu asma andre 


14 




obat kerasnya hati 


Penutup 

Maka tidak ada contoh terbaik didalam kebaikan hati melainkan yang telah dicontohkan oleh para 
nabi dan rasul, kemudian para shahabat 4 b. Sungguh benar ungkapan Ibnu Mas'ud dalam 
ungkapannya terkait dengan shahabat 4 ® : “ Sesungguhnya mereka adalah orang yang paling baik 
hatinya, paling dalam ilmunya dan paling sedikit tanggungannya.” Maka metode untuk memperbaiki 
hati dan melembutkannya adalah metode yang mengikuti jejak langkah Rasulullah M dan para 
shahabat - manhaj salaf, inilah yang benar dan saya yakini tanpa tapi dan nanti. Bukan metode yang 
bersumber dari pikiran manusia maupun perasaan yang amat rentan salah dan menyesatkan. 

Tulisan ringkas dan sederhana ini adalah pengantar untuk mempelajari lebih lanjut metode perbaikan 
hati diatas manhaj salaf - insyaa Allah, dan saya memohon kepada Rabb Yang Maha Agung untuk 
menguatkan hati kita diatas manhaj salaf sekaligus melembutkannya, dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu. Semoga Allah M menerima usaha sederhana ini - memberikan ganjaran kepada saya, 
juga kepada kedua orang tua saya, anak dan istri serta seluruh kaum muslimin, dan memberikan kita 
hati yang lembut hati yang selamat. 

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb-Nya 

Abu Asma Andre 
12 Dzulhijjah 1440 H 
13 Agustus 2019 


maktabah abu asma andre 


15 




